WikipediA 


Bahasa Yaghnobi 


Bahasa Yaghnobi adalah bahasa Iran Timur yang masih 
digunakan (anggota yang masih dituturkan lainnya adalah 
bahasa Pashto, Ossetic, dan Pamir ). Bahasa Yaghnobi 
dituturkan di area lembah atas Sungai Yaghnob di daerah 
Zarafshan Tajikistan oleh bangsa Yaghnobi . Bahasa ini 
dianggap sebagai keturunan langsung dari bahasa Sogdian 
dan sering disebut Neo-Sogdian dalam hteratur akademik. 


Terdapat lebih kurang 12.500 penutur bahasa Yaghnobi 
ini. Mereka terbagi dalam beberapa komunitas. Terutama 
adalah kelompok yang tinggal di wilayah Zafarobod . 
Selain itu, terdapat juga kelompok-kelompok yang 
menghuni kembali Lembah Yaghnob . 


Referensi 


1. ^ Yaghnobi (http://www.ethnologue.com/languag 

e/yai) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. ^ Gernot Windfuhr, 2009, "Dialectology and 
Topics", The Iranian Languages, Routledge 

3. ^ Paul Bergne (15 June 2007). The Birth o f 
Tajikistan: National Identity and the Origins ofthe 

Republic . I.B.Tauris. him. 6-. ISBN 978-1-84511- 
283-7. 

4. ^ Hammarstrdm, Haraid; Forkel, Robeit; 

Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Yagnobi" . 

Glottolog 4.1 . Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 

5. ^ Also rendered Yaghnabi, Yagnobi or Yagnabi] - 
yaynobi zivok (in Tajik variant of Cyrillic script 
5if ho6m 311BOK [jabno : ' bi: zi' vo: k'"] , 

Russian 5irHo6cKiiM BSbiK jagnobskij jazyk, Tajik 

3a6oHii si¥Ho6M zabon-lyaynob?, Persian 

^\A,z3eban-e yaeynabl, Ossetic BfbHoear 

aeB3ar jaynobag aevzag, German Jaghnobisch, 

Czech jaghnobstina, Slovak jagnobcina, Ukrainian BrHo6cbKa MOBa jahnobs’ka mova, 
Polish jagnobski j^zyk, Croatian jagnopski jezik, Greek yiayKvopTti, yiayvopTti, Turkish 
yagnabca, yagnobca, yagnob dili; linguistic abbreviation: YAGH 

6. ^ Bielmeier. R. Yaghnobi in Encyclopedia Iranica (http://www.iranicaonline.org/articles/yaghnob 

i) 



Yaghnobi 

yaynobi zivok, naf ho6m smbok 

Dituturkan di 

Tajikistan 

Wilayah 

berasal dari Lembah 

Yaghnob, relokasi ke 

Zafarobod, sebagian penutur 
kembali ke Yaghnob 
padal990-an 

Etnis 

bangsa Yaghnobi 

Penutur 

bahasa 

12,000 (2004)W 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 


■ Indo-Iranian 


- Iranian 


■ Eastern? 


■ NorthernPI 


■ Yaghnobi 

Bentuk awal 

SogdianPl 


■ Yaghnobi 

Dialek 

Eastern Yaghnobi 

Western Yaghnobi 

Sistem 

Cyrillic script 

penulisan 

Latin script 

Arabic script 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

yai 

Glottolog 

yagnl238 (http://glottolog. 


org/resource/languoid/id/ya 


gnl238)W 

Linguasfer 

58-ABC-a 










































Area penutur bahasa Yaghnobi dan 
kantong-kantong penutur Yaghnobi di 
antara mayoritas Tajik 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Yaghnobi&oldid=15610266" 


Halaman ini terakhir diubah pada 26 September 2019, pukul 02.57. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagJSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat 
Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






